


TEMAN-TEMAN 
BILANG GURU KESEHATAN 
AKAN DATANG DALAM 
2 JAM, SEKARANG 
SUDAH LEWAT JAUH 





AKU HARUS 
MENUNGGU 
BERAPA LAMA 
LAGI? 





KALAU AKU 


MENUNGGU, APA 
MEREKA AKAN 


oF) 
9 4 


ay | 











TERWYATA 
AYUNHO 
BAWA HP. 





AKU HARUS 
BICARA PADA 
ONO, 


TAPI TIDAK 
BOLEH SAMPAI 
KETAMUAN ΚΑΙ ΑΙ) 








ή u 














a 


.- Al 


A 
F 


a ANT) > 
} | A ¡2 7 
Y E 
Ὃν 
ΚΟΚ ΒΙ5Α ΑΡΑ 
PESAN DALAM DI 
SITUASI BEGINI? 


QA 








We 
us 


Da 








: oo 













STORY HOORESSHA 
ART LIM JIN GUK 


KALAU 
ET TIDAK BISA. 






DENGAN MENGGUIVARAN 
BLUETOOTH DALAM 
JARAK DEKAT, 

AKU BISA BICARA 
DENGANIYA, 





DULU 
TEMAN-TEMAN 
DEKAT MENGGUNAKAN 


APLIKASI INI BERSAMA, 
UNTUNGLAH, 


NO SERVICE 







SUNGHOON? 
KAU BENAR-BENAR SUNGHOON? 


IYA BENAR 








KALAU MENGGUNAKAN 
INI SUARAKU YANG GAGAP 
ΤΙΡΑΚ AKAW KETAHUAN, 
DIA TIDAK AKA TAMU 
AKU ZOMBIE, 


GAK MUNGKIN, 
SUNGHOON MASIH 
HIDUP? AKU PIKIR DIA 
SUDAH JADI ZOMBIE. 





N ον 


ES 








,͵, ασ. 


ΑΝΕΗ, SUNGHOON 
YANG AKU LIHAT 
SAAT ITU SEPERTINYA 
ZOMBIE. 














TENTU SAJA 


MANA ADA ZOMBIE 
YANG MENGIRIM 


PESAN SEPERTI INI. 








(A ny 

Ur A 

KALAU BEGITU KAU SAN 
SEKARANG ADA DI MANA? 


LA 


£ 
—_ N 
m ΝΑ. 
SEKITAR SINI? > 


«4 


DI LANTAI 1.. AKU ADA 
DI GUDANG.. MAKANAN... 





LANTAI 1? 


BISA-BISA KAU 
DISERANG ZOMBIE 
YANG ADA DI SITU 


MAU AKU KE SANA 
MENYELAMATKANMU? 








Y 
TIDAK USAH GAK PAPA 


APA MAKSUDNYA GAK PAPA, 


JELAS KAU HARUS KELUAR 
DARI SANA KAN? 





KARENA MEREKA TEMAN-TEMAN. 


TEMAN-TEMAN? 
MEREKA SEMUA KAN SUDAH 


BERUBAH JADI ZOMBIE? 


KAU GAK PAPA? 





ES ΠΥ 


GAK PAPA... 
DARIPADA ITU, HYUNHO 





KAU KAN TADI KELUAR 





DI LUAR BAGAIMANA? 


LALU PISTOL ITU KAU DAPAT DARI MANA? 


HUFF KALAU DICERITAKAN KG Y) (άλ), 
CERITANYA PANJANG 


my CERITA PUN KAU 
my AKAN PERCAYA 


κ 







ΚΛυ JUGA PASTI 
TIDAK AKAW PERCAYA 


KALAU MENDENGAR 
HAL-HAL YANG 
TERTADI PADAKU, 











AH SEGARNYA, 
SUDAH BERAPA 
LAMA YA SEJAK 
AKU MERASA 
BERSIH BEGINI. 





AH KAU 


SUDAH SEPERTI 
MANUSIA 





KALAU SAJA KITA 
DATANG BERSAMA 
TEMAN-TEMAN LAIN, 
PASTI BAGUS 
SEKALI YA. 








AKU 
MEMBERIKAN 
PAKAIAN ITU 

MENURUT PERKIRAAN 
PENGLIHATANKU. 
UNTUNGLAH 
UKURANNYA PAS. 


















GARA-GARA 
SANTAI TERUS, 
TIBA-TIBA HARI 
SUDAH GELAP 
SAJA YA. 


SILAKAN KE SINI, 
KAMI SUDAH 
MENYIAPKAN 

MAKANAN. 


OH IYA, KALIAN 
DATANG KARENA 
MENDENGAR SIARAN 
RADIO KAN? 





SIARAN ITU 
SAYA YANG 
MELAKUKANNYA 





PADAHAL SAYA 
RAGU APAKAH AKAN 
ADA ORANG YANG 
MENDENGAR SIARAN ITU, 
TERNYATA YANG 
DATANG ADALAH 
PARA MALAIKAT 





BERKAT ANDA 

KAMI SEPERTI 

MENEMUKAN 
OASIS. 


MAAF YA, SEBENARNYA 
KAMI SUDAH MENEMUKAN 
MOBIL KALIAN SEJAK PAGI, 
TAPI UNTUK BERJAGA-JAGA 
KAMI MENUN SAMPAI 





SIANG BARU MENJEMPUT 
KALIAN. 
TOLONG DIMENGERTI, 
KARENA DUNIA INI 
SUDAH BERANTAKAN. 








TENTU SAYA 
MENGERTI. 





TAPI APA TIDAK 





ADA PEREMPUAN 
BERTOPI YANG 
DATANG? 


APA ADA 


PEREMPUAN LAIN? 
TIDAK ADA 
YANG DATANG. 


TE ο. 





KAMI MENDENGAR 
SIARAN ITU BERSAMA, 
TAPI TERPISAH DAN 
MEMUTUSKAN UNTUK BERTEMU 
DI LOKASI INI. TAPI SUDAH 
SEKIAN LAMA PUN DIA MASIH 
BELUM DATANG... 













JANGAN 
PUTUS HARAPAN, 
KALAU MEMANG 
MASIH HIDUP DIA 
AKAN SEGERA 
DATANG 



















MAU CARI KE MANA 
PUN DI SELURUH KOREA 
TIDAK AKAN ADA 
TEMPAT YANG LEBIH 
AMAN DARI TEMPAT 
NI. 

















SELAMAT DATANG, 
MAAF HANYA INI 








ANDA BILANG 
HANYA INI? INI 
SANGAT MEWAH 





WAH.. APA 
ININYATA? 


HAHA BIAR 
SAYA TUANGKAN 
SUPNYA LAGI. 





MAKAN YANG 
BANYAK NAK. 
N 





TERIMA KASIH! 


MAKAN 
SAJA SEPUASNYA, 
PERSEDIAAN 
MAKANAN YANG 
KAMI SIMPAN 
CUKUP BANYAK. 





SELAMAT MAKAN. 


WAH ENAK 
SEKALI! 





ADA BEBERAPA 
JENIS SAYURAN 
YANG KAMI 
TANAM SENDIRI 








SIAL.. PADAHAL 
DULU AKU REWEL 
SEKALI SOAL LAUK ΤΑΡΙ.. 
SEKARANG.. 

BISA MAKAN SAJA... 





ADUH KAU 
BISA TERSEDAK, 
MAKAN 
PELAN-PELAN. 


KAU JUGA MAKAN 
YANG BANYAK YA, 
KALAU PERLU SESUATU 





KATAKAN SAJA 











APA 
PERASAANKU SAJA? 
KENAPA RASANYA 


ADA YANG 
JANGGAL? 











PAK GURU, 
SEDANG APA 
ANDA DI SINI. 


SAYA PENASARAN 
APAKAH TEMAN 
YANG SAYA TUNGGU 
ITU LEWAT. 








BUNKER INI 
SENGAJA DIBUAT 
AGAR SULIT UNTUK 





SAYA MENGERTI 
PERASAAN ANDA, TAPI 
LEBIH BAIK ANDA TUNGGU 
DI DALAM. SAYA AKAN 
COBA MENYIARKANNYA 
SEKALI LAGI 








DI DALAM KAMI 
SUDAH MENYIAPKAN 
TEMPAT TIDUR. 





ANAK-ANAK 
SUDAH BERISTIRAHAT, 
SEPERTINYA MEREKA 

SANGAT LELAH. 




















SAYA TIDAK 
TAHU HARUS 
BAGAIMANA, KALIAN 
MEMPERLAKUKAN 
KAMI DENGAN 
SANGAT BAIK 


TIDAK, WAJAR SAJA 
SESAMA MANUSIA 
YANG SELAMAT HARUS 
SALING MEMBANTU. 








TAPI PAK. 
SAAT BERHADAPAN 
DENGAN BAHAYA, 

APAKAH BAPAK 
BERSIKAP RASIONAL? 


ATAU EMOSIONAL? 











SAYA SEBENARNYA 
INGIN BERSIKAP RASIONAL 
TAPI BANYAK SAAT DI MANA 
SAYA BERSIKAP EMOSIONAL 
DAN SPONTAN. 





BX -- 


SAAT DI SEKOLAH JUGA, 
ADA GURU KESEHATAN 


YANG SELALU TENANG 
DAN RASIONAL DALAM 
KEADAAN APA PUN. 





SANGAT BERBEDA 
DENGAN SAYA YANG 
CEROBOH DAN BISANYA 
HANYA BERKATA-KATA 
DULUAN... 


KARENA 
ITU SAYA BANYAK 
MELAKUKAN KESALAHAN, 
WALAU SAYA TERUS 
BERUSAHA UNTUK 
MEMPERBAIKINYA.. 
SANGAT SULIT. 





MURID-MURID YANG 
“al DATANG BERSAMA PUN.. 


DIGIGIT ZOMBIE.. 





ITU BUKAN 
KESALAHAN BAPAK 
DALAM SITUASI SEPERTI ITU 
TIDAK ADA JUGA YANG 
DAPAT BAPAK LAKUKAN. 


TIDAK 
USAH KHAWATIR, 





SEMUA AKAN 
BAIK-BAIK SAJA 
DI SINI. 





SAYA JUGA TELAH 
KEHILANGAN SELURUH 
KELUARGA SAYA, 


ΤΑΡΙ DI SINI SAYA 
MENDAPATKAN 
HARAPAN. 





SEMUA AKAN 
BAIK-BAIK SAJA, 
TEMAN BAPAK 

JUGA PASTI AKAN 
DATANG. 


MAAF, 
SAYA MALAH 
SEMBARANGAN 
MENANGIS. 





TIDAK APA-APA, 
ANDA BISA JUJUR 
MENUNJUKKAN 
PERASAAN ANDA . 





ΝΡ! 
ET ELAH ae «ΓΑΒ. 
SEA ερ, ' Ξ0»5|ἑγΑΝά 
FERUBAHAN pe 


ANTIDAR Par 
AT AU SED 
TERASA PENT) NG 


PERASAAN SENA 


AMARAY VIDAL Τη 


BERSIKAP Day 
DAN TENANG 











SEUNGMIN, 


SUDAH TIDUR? 





KAU GAK BISA 


TIDUR YA? 








PADAHAL AKU BERHARAP 
BISA TIDURAN LAGI DI DALAM 
SELIMUT, TAPI SAAT SUDAH 


TIDURAN MALAH TIDAK BISA 
TIDUR DAN MERASA TIDAK 
NYAMAN. 





SEPERTINYA INI YANG 
PERTAMA SEJAK PERISTIWA 


ZOMBIE TERJADI, BAHKAN 
ADA BANTAL... KEMEWAHAN 
MACAM APA INI. 





APA KAU BISA 
MENJAGAKU 


SAMPAI AKHIR? 











TERIMA KASIH BANYAK... 
TELAH MENYELAMATKAN 


AKU... HARI INI... 





APA KAU BISA.. 
MEMELUKKU? 








4 












































BERSAMBUNG 





